WARNING! 


Webtoon ini mengandung unsur kekerasan; 
seperti darah, ucapan serta adegan 
yang tidak layak ditiru. 


Pembaca diharapkan untuk menelaah 
konten sebelum membaca. 
Terima kasih. 


ν 


DANDELION * REPOSE 


Art & Story by: blackcatshooter 


ЕР41- GUILTLESS 


HARI INI AKAN JADI HARI 
TERAKHIRKU BERTEMU 
DENGAN ALPHA. 


SETELAH INI... 
AKU HARUS PERGI 
DARI CONIUM. 

















...TAHU SEMUANYA? 








DARI CARA BICARANYA, 
INI “ALPHA” YANG BIASA 
AKU TEMUI. 









MULAI DARI VIRUS DR, 
K-CORP, DAN SOAL DIRIMU. 














KURANG LEBIH AKU TAU 
APA YANG TELAH TERJADI 
PADA KELUARGA KITA. 


APA YANG SELAMA INI 
KAU LAKUKAN, 
ITU SALAH. 

















KALAU TUJUANMU 
MEMBANGUN CONIUM 
UNTUK MENJATUHKAN 
K-CORP, 






TAPI DENGAN CARA 
MENGORBANKAN ORANG LAIN, 
ITU SALAH, ALPHA... 










MASIH BANYAK CARA LAIN 
DIMANA KAU TAK PERLU 
MENGOTORI TANGANMU. 





APA KAU BAHAGIA 














APA KAU BAHAGIA 


SEPERTI INI? 



















AKU NGGAK TAU 
DETAILNYA, TAPI... 
AKU TAU, KAU 
NGGAK SEJAHAT ITU. 








AKU JUGA MARAH. | 

/ \ 

| TAPI DIJAHATI BUKAN ВЕВАКТ! | 

\ KITA PUNYA HAK UNTUK BERBALIK / 
) MENJAHATI YANG LAIN... / 










AKU JUGA KESAL, 
SEPERTIMU. 


AKU JUGA MUAK, 
SEPERTIMU. 





…AMBIL SAJA 
AIR MATAKU. 





/N SETELAH INI, 

PIKIRKAN LAGI APAKAH 

JALAN VANG KAU PILIH 
ITU BENAR...? 


m 














KENAPA...? 























EDEN, KAU SALAH... 











HANYA INI SATU-SATUNYA CARA 
UNTUK MENANG DARI 
KEPARAT ITU... 








TANPA UANG, 

















AKU TAK PUNYA KUASA... 

















TANPA KUASA, 
DENDAM BELIAU TAK AKAN 
PERNAH DAPAT KUTEBUS... 














AYAH... 





APA AKU SALAH? 




















APA AKU TELAH 
MENGECEWAKANMU SELAMA INI, 
AYAH...? 














EH... ITU KAN 
SI ANAK PINDAHAN? 





м WA 


ANAK DARI PEMILIK 
K-CORP BUKAN, SIH? 


KATA MAMAKU, 
JANGAN DEKET-DEKET 
DIA GITU... 





IH IYA! KATANYA BIAR 


KITA NGGA KENA MASALAH! 





UDAH YUK KITA 
KE KELAS AJA! 








KEDENGERAN, TAU. 





NGGAK TERLALU NGERTI 
MEREKA NGOMONGIN APA, SIH? 


APA AKU COBA 
MEMBAUR DULUAN, YA? 





ANAK-ANAK, 
KELAS SAMPAI DI SINI DULU. 
KALIAN MAKAN SIANG DULU, YA- 








UM, APA AKU BOLEH 
IKUT DUDUK DI SINI? 








ITU... KAMU PAKAI SAJA 
DEH MEJANYA! 


K-KITA KE MEJA 
SEBELAHNYA AJA! 








KENAPA? 





UNTUK PROJEK 
KALI INI, 


KALIAN BUAT KELOMPOK 
MAKSIMAL 3 ORANG, YA! 





Utenti 








ir «Э 





ADA YANG BELUM 
PUNYA KELOMPOK? 








...SAYA, BU. 











APA ADA YANG SALAH 
DENGANKU? 








AKU MAKAN SIANG 
DI SINI AJA, DEH. 








TENANG DAN ADEM! 


MAKAN SENDIRI JUGA 
GAPAPA KOK. 





ІТ PIN 


| 
II 
ІІ 






































































































































ll 


JANGANTI 


| 
- 
| | 










































































































































































...MEJA DAN BANGKU 
DI SINI MASIH BASAH 
CAT-NYA... 


ITU LHO ADA PAPANNYA... 
MASA NGGA KELIATAN? 





MAKANYA NGGAK ADA 
YANG KESINI 


SAYANG KALAU BAJUMU KENA.. 


INGAT SERAGAM KITA ITU MAHAL. 
M-A-H-A-L! 





EHE.. IYA.. 
AKU NGGAK TAU. 


TERIMA KASIH, 
YA! 





KALAU MAU MAKAN SIANG, 
DI SANA AJA. 


AKU JUGA TIDUR SIANG 
DI SITU TADI. 





DIA... ORANG PERTAMA YANG SUDI 
BERBICARA DENGANKU. 





...JADI, KAMU YANG DIGOSIPKAN 


OLEH SEMUA ORANG DI SEKOLAH? 





NG, KENAPA 
BEGITU? 


AH.. ENTAHLAH? 
POLITIK, MUNGKIN? 


BUKAN URUSANKU JUGA. 








EZ” 


SESUATU YANG BERHUBUNGAN 
DENGAN K-CORP DAN 
HYACINTH. NGGA PAHAM 
JUGA, SIH. 





...АКО SERING DENGAR 
MEREKA MENCIBIRKU 
DARI BELAKANG. 








KATANYA KALAU BERURUSAN 
DENGANKU, SEMUANYA JADI 
RUMIT... 





EMANGNYA HYACINTH KENAPA? 


KAMU KAN JUGA MANUSIA. 





HARI ITU, 
AKU BERTEMU DENGAN 
SESEORANG YANG 
ISTIMEWA. 





NAMANYA... 





一 = 
= 
ps g 
<a 


MAAF AKU SAMPAI 
LUPA MEMPERKENALKAN DIRI. 


YOSHISADA KAI. 


ORANG PERTAMA YANG SUDI 
MENJABAT TANGANKU. 





S-SALAM KENAL! 








NAMAKU 


ALPHONSE! 





Author's instagram 
@blackcatshooter 





Advisor : Iz.erlebnisse 
Editor : @josheniel 
3D Artists : @serafinkartika @hamutaq 


